











PROFESOR 
OH2 


TN, BAEK 
PERNAH MENOLONG 
POLISI TADI? 
























AHH, PROFESOR 
CHUN TAK SUKA 
MENDENGAR 
SOAL ITU, 





TAPI ITU 
TERJADI SAAT 
KAMI MASIH 
MAHASISWA 
52. 






SAAT ITU, 
UNTUK PERTAMA 
KALINYA POLISI 
SECARA KHUSUS 
MEMILIH PARA 
PROFILER 

















DENGAN 
LATAR BELAKANG 

ILMU PSIKOLOGI DAN 
SOSIOLOGI. 







AH. AKU 
PERNAH DENGAR 
SOAL ITU. 







N 


WAKTU ITU, 
TN. BAEK JUGA 
DIREKOMENDASI- 


TAPI KARENA SEBAB 
YANG TAK JELAS, 

DIA TAK BEKERJA 
UNTUK POLISI SECARA RESMI. 
UNTUK BEBERAPA WAKTU, 
DIA HANYA MEMBERIKAN 
KONSULTASI PROFILING 
TIDAK RESMI. 








[PROFILER] ADALAH SEORANG 
AGEN FORENSIK YANG 
MENGUMPULKAN DAN MENG- 
ANALISIS JEJAK YANG TER- 
TINGGAL DI TKP UNTUK KEMUDIAN 








MENYIMPULKAN INFORMASI 
SEPERTI KEPRIBADIAN 
SI PENJAHAT, UMUR DAN 
JENDERNVA. 


жож! 


BET 
»s9zm-n- 


>" 
туа ЮЧ 


z---.——20«»Tn 
Td 


1 


i oz Ore че 


ITU SEBUAH PEKERJAAN 
YANG SERING DITUNJUKKAN 
DALAMFILM ATAU ACARA TV, 
TAPI DALAM BANYAK HAL, 
SEDIKIT BERBEDA RAI YANG 
KAULIHAT DI LAYAR KACA. 


X»OmSm-wm-aa 
90523 юсо- и 


-"m-—cOZ m-1-30<>n 


n з-пад p We noe 


Lä; 


UMA APODO ERE 


<>т 


MCI tal Et 
τ- баляў 


>тосо< 
mu о. 
amor Y 


w 
H 
A 
T 


PROFILER TAK HANYA MELAKUKAN ANALISIS PSIKOLOGI. 
MEREKA JUGA MENGANALISA JEJAK PERILAKU YANG 
TERTINGGAL DI TKP, MEMBANTU PROSES INVESTIGASI 

FORENSIK DAN INVESTIGASI TEMPAT KEJADIAN KEJAHATAN. 

SALAH SATU BAGIAN PENTING DARI PEKERJAAN MEREKA 

ADALAH BERTEMU DENGAN PARA PENJAHAT. 


PADA TAHUN 2006, DI KOREA, 





PIHAK POLISI SECARA KHUSUS 
MEMILIH ORANG-ORANG DARI JURUSAN 
PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI UNTUK BEKERJA 
SEBAGAI ANGGOTA POLISI, DAN SAAT INI, 
ADA SEKITAR 40 PROFILER 


YANG AKTIF DI KOREA. 



















TAPI 
KENAPA PROFESOR 
CHUN TAK SUKA 
MEMBICARAKAN 
HAL ITU? 










APA KARENA 
DIA INGIN KITA 

FOKUS PADA RISET 
Ü MURNI? 








AKU TAK YAKIN 
JUGA. PROF. CHUN 
SENDIRI BAHKAN 
MEREKOMENDASIKAN 
MAHASISWA 
YANG LAIN, 

















JADI KURASA 
BUKAN ITU. 

























DIA SECARA 
KHUSUS MENENTANG 

PROFESOR BAEK 
UNTUK MELAKU- 
KANNYA. 


TAPI AKU TAK 
TERLALU TAHU 
BANYAK SOAL 
HAL ITU... 



















BAGAIMANA 
MENURUTMU? 
APA SEHARUSNVA 
AKU BERIKAN FILEKU 
PADA PIHAK 





POLISI? 











KAULAH 
YANG HARUS 
MEMILIH. 











AKU TAHU. 
AKUHANYA 
MEMINTA 
OPINIMU. 















OPINIKU TAK 
TERLALU PENTING. 
TOH, ITU FILE 
MILIKMU. 







LUPAKANLAH. 
SALAHKU YANG 
SUDAH BER- 






ADAWVALIVALI 


YANG MENGGANGGUMU 


BUKANLAH PENVERAHAN 
CATATAN KONSELING 
ITU SENDIRI, BUKAN? 











MERASA INI ADALAH 
[KESALAHANMU]? 














KARENA 
PELAKUNYA DULU 
ADALAH 
[PASIENMU). 












PROFESOR 
CHUN BENAR. 


KITA HANYA 
MANUSIA... 


ITU BENAR. 
k 


SEMUA ORANG AKAN 
MENGACAU SAAT 

MEREKA MASIH BELUM 
BERPENGALAMAN, « S 





KEBENCIAN 
SANG PASIEN 
BUKANLAH 
KESALAHAN- 
MU... 


KARENA 





KESALAHANKU, J 


SS SM 0 -----Ξ------------- 


















KARENA 
KURANGNYA 
PENGALAMANKU 
PADA SAAT ITU, 


= N 

/ MEMBUAT ` 

| HIDUP 

—<  SESEORANG 
| JADI 


N. KACAU...? / 





KALAU 
BEGITU, APA V 
YANG HARUS 
„KULAKUKAN?, 























KALAU KAU 
TAK MAU MINTA 
BANTUAN PADA 
POLISI, 


y MAKA KAU 
HARUS MENYELIDIKI- 
AN NYA SENDIRI, 











DAN MEMASTIKAN 






N APAKAH ITU 
= MASALAHMU ATAU 
74 N BUKAN. 
N L 
NAS 
X 


NA 


т. 
Í 





[| & 








Karya JONGBEOM LEE 


7 KUMPULAN CERMIN (4) 



















KAU TAHU, 
SUDAH BERAPA 
BANYAK KASUS 

YANG KUTANGANI 

SEJAUH INI? 












BUKANKAH MEREKA 

AKAN MENGANCAM DIRIMU 

KARENA MEREKA MERASA 

KAU SUDAH MENCERITAKAN 

SOAL MEREKA KE SEMUA 

ORANG DI MEDIA 
_ MASSA? 










KALAU 
DIA PASIEN 
YANG MENGIDAP 


PARANOIA. 
с 











ҮА, 
SEPERTINVA 
INTI СИРАТ 





KALAU 
BEGITU, MENGAPA 
MEREKA DATANG KE SINI 
DAN MENCARI-CARI 
DI ANTARA CATATAN 
KONSELINGMU? 


MEREKA 
DATANG N 
UNTUK MENGAMBIL 
CATATAN 
KONSELING 
MEREKA. 


ITU BERARTI CATATAN 
ORANG TERSEBUT 
KEMUNGKINAN SAAT INI 
TAK ADA DI ANTARA 
FILEMU. 





LEMARI YANG DIBUKA 
PAKSA BERISICATATAN | > 
DARI TAHUN 2001 
SAMPAI 2003. 


PADA SAAT ITU, 
KAU SEDANG 
DALAM PELATIHAN 
SEBAGAI SEORANG 
KONSELOR OLEH 
» PROFESOR CHUN. 





YANG BERARTI 
CATATAN PASIENMU 
DARI ERA ITU 


BERARTI JUGA 
AKAN TERCATAT 
DI HARD DISK MILIK 
PROFESOR CHUN. 











DENGAN 
MENCOCOKKAN 


DUA DAFTAR 
TERSEBUT, 


KAUBISA 
MENEMUKAN 
CATATAN MANA 
SAJA YANG 
‚ MENGHILANG. , 






































AY0 
KITA CARI 


AH- AKU 
MENCEMASKAN 
PROFESOR SONG. 


KAU JUGA, 
KANPAVL0V? 
APA YANG HARUS 
KITA LAKUKAN? 















ASTAGA, ) 


TIBA-TIBA 
KAMU 
KERASUKAN 
APA? 














AKU 
TAK PERNAH 
MELIHATMU 
MENGGONGGONG 
SEBELUMNYA, 





YA, TUHAN. 
KAMU BIKIN 
AKU TAKUT. 











BERSAMBUNG 


JONGBEOM LEE 


PENASIHAT AHLI: 

[HYEONGSEOK SONG] 

(MENYANDANG GELAR PHD UNTUK ILMU PSIKOLOGI, 
KEPALA KLINIK "HEART TO HEART") 


[DASIM NU] 
(KEPALA "ACADEMY PSIKOLOGI DASIM NU,” 
PENULIS ARTIKEL PSIKOLOGI) 


[GYEONGBO SEO) 
(PENGAJAR DI UNIVERSITAS YONSEI, 
FAKULTAS PSIKOLOGI - 51) ET AL. 


